J V, 

($ -^1 111 I I (h'fr o-H. 

PONPES SALAFIYAH SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY 

TINGKAT WUSTHO - 'ULYA 

FETM GUMUMAN 

Nomor : 001-PSB/PPS.SMAA/W.U./07/2017 

Pondok Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al 
Banjary Dalampagar Ulu Martapura Timur Kalimantan Selatan berdiri 
sejak tgl. 14 Muharram 1350 H bertepatan dengan tanggal 01 Juni 
1931 M berstatus swasta dan otonom tidak berafaliasi dengan 
organisasi keagamaan dan politik tertentu. 

Bertujuan : 

Misi dan Visi didirikannya oleh para Ulama dan tokoh masyarakat 
pada waktu itu, adalah untuk membina insan ilmiyah religius dan 
bertaqwa kepada Allah SWT serta melestarikan dan mengamalkan 
nilai-nilai Islam Ahlussunnah Waljama’ah. 

Dalam Perkembangannya : 

1. Hasil lulusan dan alumni pertama sampai tahun ke- 45 saat ini 
yang tersebar dibeberapa daerah propinsi kawasan Kalimantan 
kini telah berhasil menjadi panutan masyarakat sekitarnya. 

2. Pondok Pesantren Salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary 
mempunyai beberapa tingkatan dan berada dibawah naungan 
Yayasan Al Arsyadiyah. Akta Notaris : Neddy Farmanto, SH 
No.05/2007. 

3. Bagi para santri yang berprestasi dikelasnya, mendapat prioritas 
untuk diikutsertakan dalam kegiatan dan perlombaan yang bersifat 
ilmiyah dan mendapatkan bantuan pendidikan. 

Sarana dan Prasarana : 

Bagi santri putra dan putri yang datang dari luar daerah disediakan 
asrama dan rumah sewaan milik penduduk sekitar Ponpes. 

Diluar pelajaran formal pagi dari jam 08.00 s/d. 12.00 diadakan 
Majelis Ta’lim baik diruang Aula Ponpes maupun dirumah-rumah 
diantara dewan asatidzah (waktu ba’da Magrib, Isya, dan Ashar) 

Gedung Pondok Pesantren ada dua unit berdiri ditengah-tengah Desa 
Dalampagar Ulu Kecamatan Martapura Timur dengan konstruksi 
beton dua tingkat. Terletak dipinggir jalan Desa Dalampagar Ulu, jarak 
dari ibukota Kab. Banjar (Martapura Kota) sekitar 3 (tiga) kilometer. 
Dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua dan roda empat. 

Creative : by.41isa_chalidy 


J v. 

MENERIMA PARA SANTRI BARU 
TINGKAT WUSTHO & ’ULYA 
TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018 

jTINGKAT WUSTHOl 

I. Santri (dari dalam lingkungan ponpes) lulusan tingkat Diniyah 
Awwaliyah PPS Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary yang 
meneruskan kejenjang Tingkat Wustho dengan persyaratan 
sebagai berikut : 

1. Membayar biaya pendaftaran Rp. 200,000 (dua ratus ribu rupiah) 
rincian terlampir di formulir (termasuk SPP 1 bulan) 

2. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan 

3. Melampirkan photo copy akta kelahiran dan ijazah terakhir. 

4. Pas photo 3x4 sebanyak 4 lembar. 

5. Menandatangani ikrar / baiat santri. 

6. Diantar dan didampingi oleh orang tua/walinya. 

II. Calon santri lulusan tingkat Ibtidaiyah / Awwaliyah (Negeri dan 
Swasta) dari luar madrasah dengan persyaratan : 

1 . Membayar biaya pendaftaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 
500,000 (lima ratus ribu rupiah) rincian biaya terlampir di formulir 
pendaftaran (termasuk SPP 1 bulan ) 

2. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan 

3. Pas photo 3x4 sebanyak 4 lembar. 

4. Melampirkan Photo copy akta kelahiran dan ijazah terakhir satu 
lembar. 

5. Menandatangani baiat / ikrar sebagai santri. 

6. Memperlihatkan surat idzin tinggal sementara dari Pambakal 
Dalampagar Ulu (bagi calon santri yang akan memondok) 

7. Diantar dan didampingi oleh orang tua/walinya. 

(TINGKAT 'ULYAj 

I. Calon santri (dari dalam lingkungan ponpes) lulusan dari tingkat 
Wustho PPS Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary dengan 
persyaratan : 

1. Membayar biaya pendaftaran Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah) 
rincian terlampir diformulir (termasuk SPP 1 bulan) 

2. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan 

3. Melampirkan photo copy akta kelahiran dan ijazah terakhir. 

4. Pas photo 3x4 sebanyak 4 lembar. 

^ r 

E_mail address : sullamululum@gmail.com Blog : www.sullamululum.blogspot.com 


j -y . 

5. Menandatangani ikrar / baiat santri. 

6. Diantar dan didampingi oleh orang tua/walinya. 

II. Calon santri tamatan Tsanawiyah / Wustho ( Negeri / dan Swasta) dar 

luar madrasah dengan persyaratan : 

1. Membayar biaya pendaftaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 
500,000 (lima ratus ribu rupiah) rincian biaya terlampir di formuli 
pendaftaran (termasuk SPP 1 bulan ) 

2. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan 

3. Pas photo 3x4 sebanyak 4 lembar. 

4. Melampirkan Photo copy akta kelahiran dan ijazah terakhir satu 
lembar. 

5. Menandatangani baiat / ikrar sebagai santri. 

6. Memperlihatkan surat idzin tinggal sementara dari Pambaka 
Dalampagar Ulu (bagi calon santri yang akan memondok) 

7. Diantar dan didampingi oleh orang tua/walinya. 

jWAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN| 

1. Waktu pendaftaran dibuka sejak tanggal 01 Juli 2017 sampa 
dengan 15 Agustus 2017. 

2. Pendaftaran untuk tingkat Wustho kepada al Ustadz H. Abdul Halim 
ZA. ( Kepala Tingkat Wustho ) 

3. Pendaftaran untuk tingkat ‘Ulya kepada al Ustadz. HM. Mazani AR 
(Kepala Tingkat Ulya) 

4. Tempat pendaftaran di Kantor Wustho & Ulya Ponpes Salafiyah 
Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary tiap hari kerja mulai jam 08.00 
s/d. 12.00 atau dapat menemui dirumah kediaman Kepala masing- 
masing tingkat. 

IHAL-HAL LATn| 

Calon santri dari luar tingkatan Ponpes Salafiyah Syekh Muhammad 
Arsyad Al Banjary yang mendaftar akan dilakukan TESTING untuk 
menetapkan kelas dan tingkatnya. 

Hal - hal lain yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ketika 
mendaftar. 

Dikeluarkan di : Dalampagar Ulu 
Pada tanggal : 07 Syawwal 1438 H. 

01 Juli 2017 M. \ 



r 



1 1 II !=g_uJ jl *-j o a ~\i 111 9 I Kill ^y_diyi (f» a. o-l I 

; SALAFIYAH SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY 

. riNGKAT WUSTHO - TINGKAT ULYA 

riat : Jl Dalampagar Ulu RT.02 No.79 
lra>TiiYiur70617 Kalimantan Selatai 


Kegiatan Kelulusan Alumni ke-45 Diniyah Ulya 



$ v A* A 


fiass&fc 

iEtoppp ito C&& 


Ke-45 Tingkat Diniyati^llya 



Santri Putera Melaksanakan Ujian Akhir Ponpes 



GniGRI PHOTO HGG IflTflN — 

PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY 

Ustadz H.M. Mazani AR (0813-4826-5267) • Al Ustadz H. Abdul Halim ZA. (0813-5144-6809) 
k : sullamulu|pm@gmail.com Blog : http//www.sullamululum.blogspot.com 


Gedung Unit I Pondok Pesantren 


Kegiatan PHBI di Ponpes 
\ 






